
Untung Tuhan Tidak 
Pernah Menyerah 

Cerita ini aku ambil dari cehtB-khsten.com, aku 
lupa siapa penulisnya. Semoga tulisan ini bisa 
menjadi berkat buat teman-teman semua. 

Pada tanggal 7 Desember 1998 di bagian utara 
Armenia, suatu gempa dengan kekuatan 6,9 skala 
richter menghancurkan sebuah gedung sekolah 
di antara bangunan-bangunan lainnya. 

DI tengah keramaian dan suasana panik, seorang 
bapak berlari menuju ke sekolah tersebut, dimana 
anaknya menuntut ilmu setiap harinya. Sambil 
berlari, ia terus teringat pada kata-kata yang sering 
ia ucapkan kepada anaknya itu, "Hai anakku, apapun 
yang terjadi, papa akan selalu bersamamu!" 

Sesampainya di tempat di mana sekolah itu 
dulunya berdiri, yang ia dapati hanyalah sebuah 
bukit tumpukan batu, kayu dan semen sisa dari 
gedung yang hancur total ! 

Pertama-tama ia hanya berdiri saja di sana 
sambil menahan tangis. Namun kemudian.... tiba- 
tiba ia pergi ke bagian sekolah yang ia yakini adalah 
tempat ruang kelas anaknya. 

Dengan hanya menggunakan tangannya sendiri 
ia mulai menggali dan mengangkat batu-batu yang 
bertumpuk di sana. Ada seseorang yang sempat 
menegurnya, u Pak, itu tak ada gunanya lagi. Mereka 
semua pasti sudah mati." Bapak itu menjawab, 
"Kamu bisa berdiri saja di sana, atau kamu bisa 
membantu mengangkat batu-batu ini!" Maka orang 
itu dan beberapa orang lain ikut menolong, namun 
setelah beberapa jam mereka capek dan menyerah. 
Sebaliknya, si bapak tidak bisa berhenti memikirkan 
anaknya, maka ia menggali terus. 




Dua jam telah berlalu, lalu lima jam, sepuluh 
jam, tigabelas jam, delapan belas jam. Lalu tiba- 
tiba ia mendengar suatu suara dari bawah papan 
yang rubuh. Dia mengangkat sebagian dari papan 
itu, dan berteriak, "Armando!" dan dari kegelapan 
di bawah itu terdengarlah suara kecil, "Papa!" 
Kemudian terdengarlah suara-suara yang lain 
sementara anak-anak yang selamat itu ikut 
berteriak! 

Semua orang yang ada di sekitar reruntuhan itu, 
kebanyakan para orang tua dari murid-murid itu, 
kaget dan bersyukur saat menyaksikan dan 
mendengar teriakan mereka. Mereka menemukan 
14 anak yang masih hidup itu ! 

Pada saat Armando sudah selamat, dia 
membantu untuk menggali dan mengangkat batu- 
batu sampai teman-temannya sudah diselamatkan 
semua. Semua orang mendengarnya ketika ia 
berkata kepada teman-temannya itu, "Lihat, aku 
sudah bilang kan, bahwa papaku pasti akan datang 
untuk menyelamatkan kita r 

Mari kita renungkan bagaimana kita menjalani 
hidup kita. Di saat kita dalam kegelapan, tertimpa 
oleh macam-macam beban masalah, jatuh dalam 
kelemahan dan dosa. 

Apakah kita lantas berkeluh kesah, putus 
harapan, dan lantas mengibarkan bendera putih 
pada dunia tanda menyerah ? 

Ataukah kita akan bersikap seperti Armando, 
yang terus menggenggam HARAPAN ? Bahwa 
Seseorang sedang mencari kita dan siap 
menyelamatkan kita ? Seseorang yang tak akan 
pernah menyerah sampai kita sudah di dalam 
pelukan-Nya. Tuhan berkati ! 

<danangdwi/rickyloho/ 
hermanpOT toh@bamagsurabaya.btogspot.com> 

No.09/Th.XI-BMGSBY/CKTOBER/20C9 






AGUSTUS 2009 



SALDO AWAL (per 31/07/09) 

Bank Central Asia : Rek. Giro Ac 0100880016 

Bank Central Asia : Rek. Tahapan Ac 5120163177 

Bank Central Asia : Rek. Giro Ac 8290658277 (u/ pengadaan kantor baru) 

Bank Jatim : Rek. Tabungan Simpeda Ac 0017913077 

Tunai 

Total Saldo Awal 
KAS MASUK 

Persembahan / sumbangan 

Persembahan bulanan dari lembaga / gereja Surabaya 
Persembahan bulanan dari pengusaha 
Persembahan bulanan dari pengurus 
Bank 

Penerimaan lain-lain 
Total Kas Masuk 
KAS KELUAR 

Biaya operasional 

Biaya pemakaian telepon + PDAM + PLN 
Biaya alat-alat tulis + perlengkapan kantor 
Biaya Percetakan 

Biaya transport + pemeliharaan kendaraan 
Biaya kepustakaan 

Pemberian persembahan/sumbangan/upah 

Biaya kebersihan + bank 

Biaya konsumsi 

Biaya Bidang Sosial 

Biaya Bidang Doa/Kerohanian/Dana 

Biaya Poliklinik 

Total Kas Keluar 

SALDO AKHIR (per 31/08/09) 

Bank Central Asia : Rek. Giro Ac 0100880016 

Rek. Tahapan Ac 5120163177 
Rek. Giro Ac 6290658277 (u/ pengadaan kantor baru) 
Rek. Tabungah Simpeda Ac 0017913077 



Bank Central Asia 
Bank Central Asia 
Bank Jatim 
Tunai 

TOTAL SALDO AKHIR 



2,488,955.81 
21,187,378.41 
18,894,136.56 
100,000.00 

9,592,775.00 



650,000.00 
1,965,000.00 
11,500,000.00 
500,000.00 
66,044.41 



11,650,000.00 

4,644,765.00 
575,000.00 
255,599.00 
942,000.00 
120,000.00 

1,665,000.00 
122,972.56 
914,700.00 

2,000,000.00 
300,000.00 
77,000.00 



3,101,072.42 
17,206,014.53 
19,877,390.68 
100,000.00 
3,392,875.00 



Surabaya, 17 September 2009 



Eddy M. Pattinasarane, SH, Msi. 
Ketua Umum 



Bagi Bapak / Ibu yang terbeban dalam hal pendana bagi 

pelayanan BAMAG Kota Surabaya, Anda dapat mengirimkan 

dukungannya ke : 

Sekretariat BAMAG Kota Surabaya 

J/. Nginden Intan Timur II/3 Surabaya 

atau transfer ke rekening : 

BCA Prapen No. Acc 5120163177 an. M. SudhIDharma, Drs. 



M *4 *4 *4 SMS 

H *f »4 * 
Salon ARDI J 

Jl. Dukuh Kupang XX /68 4 
031 - 5674678 ^ 
SURABAYA - JAWA TIMUR . 

»4 M M tt t* 




52,263,245.78 



14,681,044.41 



23,266,937.56 



43,677,352.63 



Ir. Budi Sentosa 
Bendahara Umum 



sudahkah anda memiliki 
Alkitab rainbow ?? 











ALK.1TJJB| 


M 




DupuUan *c$pru 
di fiduruh cabang • cabcn^ Toko Biku GBANEDIA 
abu di loko • toko buku Rohani di Icoti Anda ... 



KSI 



;oji> iU UU / 7U) I2M 



No.09/Th.XI-BMGSBY/OKTOBER/2009 



MUSYAWARAH 

BAMAG JAWA TIMUR 2009 

Hari, tgl. : 8 s/d 9 Oktober 2009 
Tempat : Hotd PAZIA 

J L. Veteran Bojonegoro 

CHRISTIAN EDUCATION DEVELOPMENT 
PROGRAM 2009 - ACSI 

Hari : 22 s/d 23 Oktober 2009 

Tempat : CHARIS National Academy 

Jl. Telaga Bodas No. 1-3 Malang 

Informasi & Contact Person hubungi : 

Kris - 03 15913068, 5929902, 5910897 

Dini - 0341561237 

Putri -03412114837 

PELATIHAN MEDIATOR JALA DAMAI 
ANGKATAN VIII/2009 

Hari, tgl. : 26 s/d 30 Oktober 2009 
Tempat : Wisma BINA MARGA 

Raya Puncak KM 77, Kopo Clsarua 

Bogor - Jawa Barat 

Biaya : Praktisi Hukum - Rp. 2.000.000,- 
Rohaniwan - Rp. 1,000.000,- 

Informasi& Contact Person hubungi : 
Sunami -0315939164 



PERSEKUTUAN DOA DAN MAKAN PAGI 
BAMAG KOTA SURABAYA - 
NOPEMBER2009 

Hari, tgl. : Selasa, 3 Nopember 2009 
Pukul : 07.00 WIB 

Tempat : G Allah Baik 

Bukit Darmo Golf R 25-26 Sby 

PELAKSANAAN PESPARAWI 
NASIONAL 2009 
Bulan : 6 - 16 Nopember 2009 
Tempat : Samarinda 

Informasi hubungi : 

-0811370634 

- 08158838344, 03177545879 

- 085230734131 
-03170700226 




Sleny Andries 
Widowatl 
Pdt. Hendra 
MT Sukawaluya 



PEDULI KONTINGEN PESPARAWI 
JAWA TIMUR 2009 

Jika Anda ingin membantu kontingen 
Pesparawi Jawa Timur bisa tranfers dana 
ke Bank Jatim an. LPPD Jatim no. 0017912917 atau 
hubungi : 

Sunami - 0315939164, 08563090136 





S' 

^/il 



Airmata Wanita 



'eorang anak laki-laki 
i kecil bertanya kepada 
' ibunya "Mengapa engkau 
menangis?" u Karena aku 
seorang wanita" kata sang ibu 
kepadanya. "Aku tidak 
mengerti" kata anak itu. 
Ibunya hanya memeluknya 
dan berkata, "Dan kau tak akan pernah mengerti" 

Kemudian anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya, 
"Mengapa ibu suka menangis tanpa alasan?" "Semua 
wanita menangis tanpa alasan" hanya itu yang dapat 
dikatakan oleh ayahnya. Anak laki-laki kecil itu pun lalu 
tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa, tetap ingin 
tahu mengapa wanita menangis. 

Akhirnya la menghubungi Tuhan, dan ia bertanya, 
"Tuhan, mengapa wanita begitu mudah menangis?" 
Tuhan berkata: "Ketika Aku menciptakan seorang 
wanita, ia diharuskan untuk menjadi seorang yang 
istimewa. Aku membuat bahunya cukup kuat untuk 
menopang dunia; namun, harus cukup lembut untuk 
memberikan kenyamanan" 



a 



"Aku memberikannya 
kekuatan dari dalam 
untuk mampu 
melahirkan anak dan B 4 ^ 
menerima penolakan EfcwfM 
yang seringkali datang dari anak-anaknya " 

"Aku memberinya kekerasan untuk membuatnya 
tetap tegar ketika orang-orang lain menyerah, dan 
mengasuh keluarganya dengan penderitaan dan 
kelelahan tanpa mengeluh * 

"Aku memberinya kepekaan untuk mencintai anak- 
anaknya dalam setiap keadaan, bahkan ketika anaknya 
bersikap sangat menyakiti hatinya " 

"Aku memberinya kekuatan untuk mendukung 
suaminya dalam kegagalannya dan melengkapi dengan 
tulang rusuk suaminya untuk melindungi hatinya " 

"Aku memberinya kebijaksanaan untuk mengetahui 
bahwa seorang suami yang baik takkan pernah 
menyakiti isterinya, tetapi kadang menguji kekuatannya 
dan ketetapan hatinya untuk berada disisi suaminya 

bersambung hal. 4.... 



No.09/Th.XI-BMGSBY/OKTOBER/2009 



POKOK-POKOK DOA 
PERSEKUTUAN HAMBA-HAMBA TUHAN 



6 Oktober 2009, G KA Elyon Satelit, 31. Satelit Indah AT 1 Surabaya 



Mohon pokok-pokok doa ini senantiasa dibawa dalam doa sehari-hari. 



1. Saudara-saudara kita sebangsa di 
Sumatera Barat tengah mengalami 
musibah karena gempa tektonik 7,9 
SR. Banyak korban luka dan 
meninggal dunia. Rumah serta 
fasilitas umum banyak mengalami 
kerusakan yang cukup berat bahkan 
hancur. Doakan para keluarga yang 
tertimpa musibah agar mereka 
diberi kekuatan, ketabahan dan 
penghiburan. Doakan juga tim-tim 
penolong yang diterjunkan di 
daerah yang tertimpa musibah. 



2. Anggota DPR RI masa bakti 2009 - 2014 sudah 
dilantik, beberapa diantaranya dari daerah 
pemilihan Jatim dan kebetulan anak Tuhan, 
doakan mereka, agar mereka meskipun sedikit 
dapat menjadi terang dan teladan, sehingga 
keberadaan anak-Tuhan di DPR RI menjadi berkat 
dan membawa perubahan bagi Citra DPR RI. 

3. Pemerintahan SBY - Boediono juga 

akan segera di lantik, doakan hikmat Tuhan 
menyertai Presiden untuk menyusum kabinet, 
agar kesejahteraan rakyat dapat lebih 
ditingkatkan dan pemberantasan korupsi terus 
dilanjutkan. 




4. Doakan kota Surabaya, doakan 
walikota / wawali Kota Surabaya 
beserta jajarannya, Kapolwiltabes 
Surabaya, Danrem 084 , Gartap III 
beserta seluruh jajarannya dan 
semua instansi pemerintah sipil 
maupun militer yang berada di kota 
Surabaya. 

5. Doakan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur beserta jajarannya, doakan 
gubernur Jawa Timur dengan semua 
program yang telah disusun. 



6. Doakan dan dukunglah Kontingen Pesparawi Jawa 
Timur dalam rangka keberangkatannya untuk 
mengikuti Pesparawi Nasional pada bulan 7 - 14 
Nopember 2009 di Samarinda, Kalimantan Timur. 
Khususnya doakan para pelatih, tim paduan suara 
dewasa, remaja, anak dan solo, doakan juga bagi 
pengalangan dana. 

7. Berdoa untuk gereja-gereja dan seluruh jemaat 
Tuhan di Surabaya dan di Jawa Timur bahkan di 
seluruh Indonesia, mohon kepada Tuhan 
kebersamaan dan kesatuan Tubuh Kristus dapat 
terus diupayakan agar melalui keberadaan gereja 
di Indonesia dapat menjadi berkat. 

<hp@bamagsurabaya.blogspot.com> 



.... sambungan hal. 3 
tanpa ragu" 

"Dan akhirnya, Aku memberinya air mata untuk 
diteteskan. Ini adalah khusus miliknya untuk digunakan 
kapan pun ia butuhkan/' 

"Kau tahu: Kecantikan seorang wanita bukanlah 
dari pakaian yang dikenakannya, sosok yang ia 
tampilkan, atau bagaimana ia menyisir rambutnya." 

"Kecantikan seorang wanita harus dilihat dari 
matanya, karena itulah pintu hatinya - tempat dimana 
cinta itu ada." 

Katakan ini kepada setiap wanita cantik yang 
Anda kenal hari ini untuk memperingati Bulan Sejarah 
Wanita. Jika Anda lakukan, sesuatu yang baik akan 
terjadi. Anda akan menambah harga diri wanita! 
Karena setiap wanita itu cantik. 

With GOD'sLove! 

<eduardlukas/ 

hermanpontoh@bamagsurabaya.blogspot.com> 



No.09/Th.XI'BMGSBY/OKTOBER/2009 



Penerbit : BAMAG Kota Surabaya 
Email : wartabamag@ymail.com 

bamag@mitra.net.id 
Blog : http://bamagsurabaya.blogspot.com 
Website : www.bamagsurabaya.org 
Kontribusi Iklan i Tulisan, hubungi : 
Sekretariat BAMAG 
JL Nginden Intan Timur II No. 3 Surabaya 
Telp. / Faks +62315939460, +62315939164 
Rekening : BCA Rungkut Megah 

AC. 6730233891 a /n Ernie Soerjawati 





